os Family First 
Artikel 


to Mujizat dalam Kandungan 
Kesaksian 


1 Melebihi Dokter 


Kesaksian 


mudah menjadi orang yang membenarkan 
diri. Menjadi orang benar berarti hidup 
sesuai kehendak Tuhan, sedangkan membenarkan 
diri adalah hidup sesuai kehendak diri sendiri. 
Orang cenderung untuk membenarkan diri 
karena ingin dipuji, tidak ingin disalahkan, dan 
tidak mudah percaya pendapat orang lain. Jika 
demikian halnya, apakah yang harus dilakukan agar 
kita dapat menjadi orang yang benar? Yaitu dengan 
mendapatkan anugerah pengampunan dosa. 
Alkitab mengatakan bahwa semua orang 
telah berdosa, dan dosa memisahkan manusia 
dengan Allah. Namun, Bangsa Israel diingatkan 
oleh Tuhan, “Sesungguhnya, tangan TUHAN 
tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, 
dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam 
untuk mendengar, tetapi yang merupakan 
pemisah antara kamu dan Allahmu ialah 
segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia 
menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia 
tidak mendengar, ialah segala dosamu...” (Yesaya 
59:1-3). 


T idak mudah menjadi orang benar, jauh lebih 


DIBENARKAN 

Jadi, adakah manusia yang tidak bersalah di 
hadapan Tuhan? Tidak seorang pun, sebab dalam 
ketidaksempurnaan kita, tidak ada seorangpun 
yang benar di hadapan Allah. Kita semua “Benar” 


karena “Dibenarkan” . 

Semua terjadi karena anugerah, sebab da- 
lam keadaan berdosa, kita tidak layak menerima 
kebaikan Allah, tetapi Allah menyatakan kebaik- 
anNya kepada kita, yaitu dengan memberikan 
pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. 

Syarat utama seseorang untuk mengalami 
pengampunan adalah: mengaku dosa dan bertobat 
mohon pengampunan (ayat 5). Maka karena 
anugerah Tuhan yang besar, Ia akan menyatakan 
pengampunan-Nya. 


MEMBANGUN HUBUNGAN 

Daud berkata, “Berbahagialah orang yang 
diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.” 
(ayat 1). Sebab pengampunan Tuhan itu sempurna, 
dosa kita sudah tidak diingat lagi, dan kita 
mendapatkan kesempatan untuk membangun hidup 
yang berkenan kepadaNya. Beberapa nasihat dari 
Daud, untuk setiap orang yang menerima anugerah 
pengampunan adalah: 

Pertama, bangun persekutuan pribadi dengan 
Tuhan. “ Sebab itu hendaklah setiap orang saleh 
berdoa kepada-Mu, selagi Engkau dapat ditemui: 
sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu 
tidak melandanya.” (ayat 6). 

Kedua, teguhkan imanmu pada Tuhan dan 
jangan goyah. “Engkaulah persembunyian bagiku, 
terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau 
mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. 
Sela” (ayat 7). 

Ketiga, rindukan pengajaran Firman Tuhan dan 
hiduplah dalam ketaatan. “Aku hendak mengajar 
dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus 
kautempuh: Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku 
tertuju kepadamu.” (ayat 8). 

Keempat, bangunlah penguasaan diri dalam 
segala aspek hidup. “Janganlah seperti kuda atau 
bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus 
dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak, 
ia tidak akan mendekati engkau.” (ayat 9). 

Empat hal tersebut akan menjaga diri kita 
untuk tetap berada dalam posisi sebagai orang 
benar di hadapan Tuhan. Maka dia akan berkenan di 
hadapan Allah dan manusia. 

Tahun ini negara kita memperingati HUT RI 
ke-70. Negara kita tidak kekurangan orang pintar 
atau pun orang kaya, tapi kekurangan orang yang 
berintegritas. Kiranya kita bisa menjadi teladan 
kebenaran di tengah masyarakat, yang pada akhirnya 
akan memberi dampak dan berkat pada lingkungan 
sekitar, kota dan negara kita tercinta. Merdeka! WI 
(Pdt. Samuel Handoko). 


Dosa memisahkan 
manusia dengan Allah. 
Allah Maha Kudus, maka 
Dia tidak bisa bersatu 
dengan dosa, hal itu 
seperti dua kutub pada 
batang magnet yang 
bertolak-tolakan dan 
tidak akan pernah dapat 
disatukan. 


-AMILY 


aat merayakan ulang tahun temannya, anak saya 
mendapat satu potong kue. Karena tahu kue itu 
bisa membuatnya batuk, Istri saya melarangnya 
untuk makan di depan teman-temannya. Anak saya 
sedih dan mungkin bercampur malu. Saya mencoba 
menghiburnya tapi tidak berhasil. Sampai Roh Kudus 
berbisik dengan lembut dalam hati saya, “ Diam, dan 
peluk dia.” Walau masih sedikit sedih, tapi pelukan diam 
tersebut telah menenangkan hatinya. 


TANTANGAN 

Tantangan terberat bagi seorang Papa masa 
kini adalah, “Waktu”. Di tengah sibuknya pekerjaan 
dan pelayanan, kita terus berjuang untuk tidak 
melupakan prioritas utama setelah hubungan 
karib dengan Tuhan, yaitu keluarga. Jangan pernah 
mengulang kegagalan imam Eli dan Samuel, 
yang karena sibuknya bekerja dan melayani, lalai 
mendidik anak-anak mereka. 

Tanggal 23 Juli lalu bangsa Indonesia 
memperingati Hari Anak Nasional. Biarlah ini 
mengingatkan kita sebagai orangtua yang tak 
akan pernah dapat digantikan oleh siapapun atau 
apa pun. Hal terbesar yang pernah saya temukan 
adalah jika saya tertabrak sebuah truk besar dan 
tewas pada hari ini, pekerjaan dan pelayanan saya 
dapat digantikan orang lain besok. Tetapi saya 
tidak akan pernah dapat digantikan di rumah. 

Di rumah, saya akan dirindukan selamanya. 
Berhentilah memberi pada keluarga, sisa-sisa dari 
diri kita.. 

Cesar Millan adalah pelatih anjing kelahiran 
Meksiko yang tinggal di Amerika. Dia terkenal 
karena serial televisinya “The Dog Whisperer 
with Cesar Millan”, yang disiarkan delapan puluh 
negara di seluruh dunia. Dalam salah satu episode 
di acara TV-nya, Cesar pernah menangani kasus 
yang melibatkan anjing Chihuahua yang bernama 
Bandit. Bandit mengenakan kalung berlian besar 
gaya penyanyi rap bertuliskan “Stud” dan tingkah 
lakunya tak terkendali, menakut-nakuti tamu dan 
mengancam anjing lain. Tiga pelatih sudah gagal 
menundukkan Bandit. 

Singkat cerita, Bandit begitu disayang 
majikannya. Ketika anak dari majikan tersebut 
berusaha menyentuh, Bandit melompat, 
menggonggong, mencaplok, dan menggeram ke 
arah anak majikannya. Tetapi alih-alih majikan 
tersebut membela anaknya dan memarahi Bandit, 
majikan itu segera merangkul Bandit dalam 
gerakan membelai khawatir, dan membawanya 
kembali ke pangkuan. Semuanya terjadi dalam 
sekejap. Hal ini membuat Cesar marah dan 
mengatakan bahwa hal itu akan membuat seekor 
anjing menjadi semakin sombong. 


WARISAN 

Cesar berkata, “Hal ini tidak akan berhasil. 
Masalahnya tidak akan bisa saya bereskan, karena 
pemiliknya tidak mau membiarkan saya lakukan 


apa yang biasa dilakukan orangtua ke anak.. yang 
paling berat buat saya adalah karena bapak atau 
ibu lebih memilih anjing daripada anak. Itu berat 
buat saya. Saya suka anjing. Saya 'si pawang 
anjing”. Anda tangkap yang saya bilang? Tapi saya 
tidak bakal mengutamakan anjing daripada anak 
sendiri.” 

Hari-hari ini, apa yang menjadi kegemaran, 
yang jauh menyita waktu dari hubungan kita 
dengan keluarga? Hal apakah yang membuat 
anak-anak kehilangan waktu bermain, menjauhkan 
hubungan karib kita dengan mereka? Cukuplah 
bijaksana untuk tetap memiliki waktu akrab 
bersama anak-anak, sebelum kita beranjak tua dan 
tidak mendapat waktu bersama anak-anak kita, 
sebagai balasan sikap kita saat anak-anak meminta 
waktu kita. 

Tinggalkan warisan, bukan hanya sekadar 
jumlah nominal uang, karena dapat habis dengan 
berjalannya waktu dan sikap kurang bijaksana 
dalam mengelolanya. Tinggalkan warisan, nilai- 
nilai kebenaran firman Tuhan, yang akan tetap 
didengar seorang anak, bahkan sampai pada 
lorong-lorong tergelap dalam kehidupan yang 
akan dilaluinya kelak. Tuntunan Tuhan, suara 
dan teladan seorang Papa, hal itulah yang akan 
menuntun anak-anak kita melewati hari-hari 
mereka. Tetaplah bersuara membagikan nilai-nilai 
kebenaran dan tetap hidup di dalamnya. Karena 
anak-anak akan melakukan bukan dari apa yang 
mereka dengar saja, tetapi juga dari apa yang 
mereka lihat, dari kehidupan Anda. Tuhan Yesus 
memberkati.. 

What a man does in life becomes his history 
and what he puts into motion with his life becomes 
his legacy. -Paul Cole P- (Ricky GMS Barat 
Sukomanunggal) 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031.6000.7000 ext. 204 
@GMStv 
www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


# Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Recorded at 
MSTV.TV 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


“Pure Desire” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 

/ www.mstv.tv 
Pdt. Philip Mantofa 


Oo 


Tayangan Ulang 


# Ibadah Minggu II GMS 
: Pusat 


Pk. 08.00, 11.00, 


: 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


# (Re-run) 
: Before 30 Show 


“Miracles Edition” 
Pk.10.00 WIB 


: / www.mstv.tv 


O 


“Sudah Selesai” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 


/ www.mstv.tv 
: Pdt. Judy Koesmanto 


Pk. 10.00 WIB 


' /GMS Main Hall 
: Ibu Jacglien Celosse (Jkt) 


Before30 English 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 


: / www.mstv.tv 


Prayer Meeting 


“Bebas dari Belenggu” 
Pk. 18.30 WIB 


! /GMS Main Hall 
: Pdt. Lydia CSES 


22 


013 


AT GMS MAINHALL 
CEMPAKA th SURABAYA 


POM. YENNY VERODIKA 
A 


"WA.NG UNTUK PENDOA & TERBUKA UNTUK UMUM 
. 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu IV 
: GMS Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB / 
: www.mstv.tv 


@ 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


@ 


“Tentara” : “Penjahat” 
Pk. 02.00, 05.00, 08.00, : 02.00, 05.00, 14.00, 
11.00, 14.00, 17.00, : 17.00 WIB 


: / www.mstv.tv 
: Pdt. Judy Koesmanto 


: Doa Malam 

: 19.00 WIB / 

: GMS Main Hall 

: Pdt. Riza Solihin (Jkt) 


: (Re-run) 
: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.19.30 WIB 
: / Www.mstv.tv 


20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 
Pdt. Judy Koesmanto 


Pa (PUNYA NU), 


“ WULUS MS)162 ey g TRAINING PELAYAN ANAK 


« MENGIKUTI INTER 


: STARS PUSAT SORE 

AAA MAA Gas KUn 
(ADA YO SAS SATELIT (SUKOMANUNGGAL &K 

"1 


LANO Hp (PIN BB) 


: Before30 English 
: Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.15.00 WIB 

: / www.mstv.tv 


Army of God Pelajar 
: Pk.16.00 WIB 
: / GMS main hall 


: Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 WIB 


/ GMS main hall 


! Sunday Service 
Pk.07.00, Pk.10.00, 

: Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 

: / GMS main hall 


: EagleKidz 
: jadwal lihat di hal. 8 


! Army of God Pemuda 
: Pk.13.00 WIB 
: / GMS main hall 


: Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.13.30 WIB 
/ www.mstv.tv 


: Mitra Doa 
: Seusai ibadah 1s/d 4, 
: Chapel 


Minggu, 23 Agustus 2015 


Seusai 


Ibadah 1-4 


d 


i Chapel 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

Mloereja mawar sharon 


GMS Surabaya 


ebaktian Umum | Pk. 07.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 
ebaktian Umum III Pk. 16.00 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 
ebaktian Anak Pk. 07.00 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 

Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 

eb. Umum -Anak| pk. 08.00 WITA 
eb. Umum 4 Anak II pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA 
eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Unity Surabaya Timur 


Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum # Anak 2 — Pk. 10.00 
Keb. Umum # Anak 3 Pk. 16.00 


Ruko Klampis Sguare 
blok A no. 22-23, 
Jl. Klampis Jaya Surabaya 


Cp. Melyana (089677931982 / 08883001800) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 

& Rungkut 
Keb. Umum 4 Anak 
Jl. Siwalankerto 145 
Cp. Deky (031-70717173) 


Pk. 07.00 


GMS Revelation Surabaya Barat 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Keb. Umum Pk. 07.00 
Keb. Umum Pk.17.00 
Keb. Youth Pk.10.00 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 


Keb. Keluarga 4 ProM I 07.00 
Keb. Anak I 07.00 
Keb. Keluarga 4 ProM II 10.00 
Keb. Anak II 10.00 


Keb. Keluarga 4 ProM III 
Keb. Pelajar - Pemuda 
Doa Malam (Rabu) 

Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


Kop mol mel Ae) Snp A0) 30) 
PE 
» 
Oo 
S 


GMS Jombang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum I Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum I 4 Anak I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. Remaja Pk. 10.00 


Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 


Jl. Supriyadi 41 (Cp. Andreas 0896 6941 0754) 


GMS Revival Jember 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Umum III Pk. 16.00 
Keb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 


Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 

Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pksioo 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
Jl. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
. 10.00 WITA 

eb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
. 10.30 WITA 

eb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
. 13.00 WITA 

IOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

ekret : Jl. Mahat Kasan 52, 

impang Gatot VI 

P : Yuliana (0511 ) 3262458 


NYI YLXUAU 


wa 


MS Grace Samarinda 

eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

ekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


ARA 


syg 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anal PkS1O515 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 

Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 


Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 
(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum I - Anal Pk. 08.30 
Keb. Umum II - Anak Pk. 11.00 
Keb. Umum III -- Anal Pk. 17.30 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 


H. Zainul Arifin 7, 
fax. 061-4501296 


Sun Plaza, It. roof, Jl. 
Telp. 061-4501295, 


GMS True Vine Pekanbaru 
Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 


Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum 4 Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP : Paul (081332212471) 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


GMS Lampung 
Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 

Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


ami menikah pada bulan Oktober 2014, dan 


K sepakat untuk menunda kehamilan karena 

ada sesuatu hal yang harus dikerjakan. 

Namun Tuhan memiliki rencana lain. Saya hamil. 
Pada tanggal 22 Mei 2015 (usia kehamilan 


lima bulan), saat di-USG dokter menemukan sejenis 


kista pada salah satu belahan otak anak saya. 
Dan kista itu hampir memenuhi salah satu bagian 
otaknya. 


Suami saya menanyakan apa penyebabnya, 


bagaimana penanganannya, apakah itu fatal, dan 
lain sebagainya, namun dokter tidak memberikan 
penjelasan yang detil. Beliau hanya meminta saya 
untuk cek tokso, rubella, dan lain sebagainya, ke 
laboratorium. 

Sebagai orang tua yang kurang 
berpengalaman, kami begitu sedih, panik dan 
tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hati 
saya bertanya, “Mengapa Tuhan memberikan 
Ujian seperti ini?” Sepanjang hari saya hanya bisa 
menangis dan berdoa. Suami juga merasa down. 

Keesokan harinya kami periksa ke 


laboratorium, dan mengerjakan aktivitas seperti 
biasa. Namun, saya merasa berbeda hari itu. 
Saya merasakan damai yang begitu tenang, 

dan tidak lagi mengkuatirkan anak dalam 
kandungan. Saya juga berusaha menguatkan 
suami bahwa Tuhan pasti menjaga dan turut 
campur tangan atas anak kami. 

Sore harinya, saat mengambil 
hasil pemeriksaan laboratorium, petugas 
menjelaskan bahwa semuanya bagus dan tidak 
ada tokso atau penyakit lain. Kami begitu lega 
dan mengucap syukur. Tapi perjuangan belum 
selesai, karena kami harus kembali ke dokter 
untuk mengkonsultasikan hasil tersebut. 

Hari itu, tanggal 26 Mei 2015, kami 
kembali ke dokter. Saat di-USG dokter hanya 
mengukur dan melihat kondisi anak saya tanpa 
melihat pada bagian otaknya, dan saya mulai 
bertanya kepada beliau mengenai hal ini. 

Beliau kemudian memperlihatkan 
bagian otaknya dan sungguh luar biasa! Saya 
melihat kista itu sudah hilang! Pada bulan Juni 
kemarin saya periksa kembali dengan dokter 
yang berbeda, dan hasilnya semuanya sehat. 
Tidak ada kelainan atau kejanggalan apapun. 
Sungguh dahsyat Tuhan Allah kita. Ia turut 
campur tangan dalam hal — hal terkecil dalam 
hidup kita bahkan sejak di dalam kandungan! 
Puji Tuhan! WM (Siu Jing, GMS Pusat Surabaya) 


| ZAT 


ANDUNGAN 


MELEBIHI 
DOKTER 


K etika menikah pada Bulan Oktober 2014, 


kami mengharapkan cepat mendapat 

momongan. Namun bulan demi bulan 
hingga tahun 2015 saya belum juga hamil. Di dalam 
Connect Group (CG) saya merasa benar-benar 
dikuatkan. Di sisi lain, keluarga sering menanyakan 
tentang hal ini dan mereka kuatir organ reproduksi 
kami bermasalah. 

Saat periksa, dokter hanya meminta 
kami untuk bersabar, karena tidak ada masalah 
kesehatan yang perlu dikuatirkan. Dan dokter 
hanya memberi vitamin untuk penguatan rahim. 
Setiap kali mengingatnya, saya menangis. Suatu kali 
dalam saat teduh, Tuhan mengatakan, “Semua akan 
terjadi sesuai kehendak-Ku di waktu-Ku”. 

Tak lama kemudian, saya mendapat infor- 
masi bahwa Pdt. Jusuf Soetanto akan mendoakan 
pasangan-pasangan yang ingin dikaruniai 
anak. Tapi waktu itu saya tidak bisa hadir karena 
ada acara keluarga. Saya sedikit kecewa. Namun, 
anggota CG selalu menguatkan saya. Hingga di 
ibadah minggu berikutnya, Pdt. Jusuf kembali men- 
doakan kehamilan bagi perempuan yang sudah 
menikah. 

Pada saat didoakan, saya merasakan jamah- 
an roh kudus yang kuat sampai saya menangis dan 
berbahasa roh. Bulan Mei saya terlambat datang 
bulan beberapa minggu. Namun saya tidak berani 
periksa, karena takut kecewa seperti sebelumnya. 

Hingga suami saya membelikan alat tes 
kehamilan dan menyuruh saya untuk mencobanya. 
Namun hasilnya aneh, garis atas agak buram, 
garis bawah terang. Karena bingung, saya periksa 
USG. Dari foto USG, dokter tidak bisa memastikan 
adanya kehamilan karena ada kemungkinan hanya 


penebalan 
rahim. Setelah 
diperiksa di 
laboratorium, 
hasilnya negatif. Dokter 
kemudian berpesan agar 
saya menebus resep obat 
untuk memperlancar datang 
bulan. 

Namun mama saya bersikeras bahwa 
hasil laboratorium itu salah. Mama yakin sekali 
bahwa saya hamil, karena melihat fisik saya yang 
berubah lebih gemuk seperti orang hamil. Saya 
meminta Mama untuk menerima kenyataan dan 
bersabar. Saya kemudian menebus resep dokter 
dan meminumnya. Selama tujuh hari meminum 
obat tersebut, saya tidak kunjung datang bulan. 

Suatu malam, selesai CG, salah satu 
teman menyarankan agar saya tes kehamilan lagi, 
tapi dengan alat tes yang lebih akurat. Setelah itu, 
semua anggota CG kompak mendoakan saya. 

Sesampai dari rumah, saya mengikuti 
saran teman tersebut, dan puji Tuhan, hasilnya 
positif. Keesokan harinya saya tes ulang, dan 
hasilnya tetap positif. Begitu senangnya hati saya 
dan suami dengan kabar ini. Lalu saya periksa, 
dan dokter menyatakan bahwa saya sudah hamil 
satu bulan lebih satu minggu. Haleluya! 

Saat ini usia kandungan saya sudah tiga 
bulan. Terima kasih Tuhan Yesus! - (Novilia 
Rosana) 


pk.16.00 WIB - 18.00 WIB 
Auditorium MSCS 
CP: 6000.7000 Ext. 125 


Gereja Mawar Sharon 


Connect Me 


Jika anda rindu untuk bergabung dalam Connect Group, silakan 
mengisi form ini dan berikan kepada usher selesai ibadah. 


PA EDAN SDA CAST AN ANN ALL SI (W/P) 
UMUr 5 annurinan th 

Status: Lajang / Menikah 

Alamat:lengKkap: 3 cnmaaenan mma Katagnanamen ya 


MO WA ui ANE Tan An PN PA TOP TA PRA NANB N 
Bisa dihubungi pada : ......ocoo.ooooooooo.o. (Hari /Jam) 


Connect Group yang diinginkan berdasarkan, 

(beri tanda X) 

O Sesuai usia (Anak/ Pelajar/ Pemuda/ Pro. M/ Keluarga) 

O Dekat rumah 

O Pengusaha / Wiraswasta 

KO BNN re erenbrat rapor eataveh oo ebas ronod ayang enas KpeaaRaNaga Kado dan yaDANN 
(Hobby, jenis pekerjaan) 

Saya memiliki tempat yang dapat digunakan untuk CG 

Oya O tidak 


Phone: (031) 546,1188 / 546.2288 
Iselarna jam kerja) khusus pendaftaran CG Come7pronp 


